























YA AMPUN, 


KENAPA AKU 
BISA KETIDURAN? 





SEMUA KEJADIAN KEMARIN... 
(SUDUT PANDANG, HANNA) 


тт 





TIBA-TIBA MENYATAKAN PERASAAN} 


DAN MENCIUM BOS. 






DUH, MALUNYA... 
TAPI AKU INGIN 
TERUS BERTEMU 

DENGANNYA. 














BOS TIDURNYA 
LAMA JUGA. 


WAJAH TIDURNYA... 
AKU JARANG 
MELIHATNYA... 





аж 


BIASANYA 
DIA SELALU 
TERLIHAT KERAS. 


SAAT TIDUR, 
DIA KELIHATAN 
SEDIKIT POLOS. 


INI JUGA 
PERTAMA KALINYA 
AKU BISA MENGAMATI 
WAJAHNYA DARI DEKAT. 















TERNYATA AKU HARUS 
BERBARING SANGAT DEKAT 
AGAR BISA MENGAMATINYA 
DENGAN JELAS... 


AKU INGIN 
MEMANDANGINYA 
TERUS. 











KARENA ITU AKHIRNYA 
AKU TERTIDUR... 


BISA MENGAMATI 
АРА-АРА... 












SELAMAT TIDUR. 


ЕУ. 





NUMBER 4.2 


WAKTU 
AKHIRNYA 


BERLALU... 





ММ DINGIN DATANG LEBIH ІШІ 


SALIU ТІ BULAN NOVEMBER 


SALJU PERTAMA 
TAHUN INI TURUN 
SANGAT CEPAT. 


PARA AHLI MEMPERKIRAKAN 
BAHWA INI AKAN MENJADI 
MUSIM DINGIN YANG PALING 
DINGIN DIBANDINGKAN 
TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA. 



















-..ФЕФПА! DENGAN 
KECEPATAN 
MASING-MASING 
ORANG, 















««BERJALAN 
CEPAT ATAUPUN 
LAMBAT. 











KITA 
HARUS TERUS 
MELANGKAH 
MAN... 





ALIRAN KEHIDUPAN 
YANG BESAR INI. 





























(44 


НАНАНА, 
MENGAGETKAN 
SAJA! 


BOS, KENAPA 
BOS BERDIRI 
ΩΙ сік 























KENAPA... 
KENAPA KAU 
TERTAWA? 





NGGAK, SAYA 

CUMA TERHERAN- 
HERAN KARENA ANDA 
SANGAT TINGGI... 













DARI JAUH PUN 
BOS KELIHATAN 
MENCOLOK. 
BENAR-BENAR 
MENGGELIKAN. 










BOS BELUM 
MAKAN MALAM, KAN? 
SAYA MENGHUBUNGI 
KARENA INGIN MENGAJAK 
BOS MAKAN DI LUAR. 








DIA KELIHATAN 
SENANG SEKALI. 


ADA TEMPAT MAKAN 
YANG INGIN SAYA 
DATANGI. APA BOS 

MAU KE SANA? 









































| SELAMAT MAKAN~ 





ITU KAN PITA 
YANG KUKASIH. 


...SAYA MEMAKAINYA 
SEBAGAI GANTI 
KARET RAMBUT. 





SAYA NGGAK PERNAH 
BERDANDAN, 


««JADI SAYA PIKIR 
SAYA AKAN SERING 
MEMAKAINYA 
DENGAN CARA INI. 





“BOS PASTI NGGAK 
MENGERTI PERASAAN 
SAYA, KAN?” 


“KARENA BOS 


BUKAN MANUSIA.” ` 


KEMARIN 
SALJU TURUN. 


KATANYA MUSIM DINGIN 
KALI INI АКАМ DINGIN 





“KARENA BOS 
TIDAK BISA 
MERASAKAN CINTA 
SEPERTI MANUSIA.” 









“NGGAK 
MASALAH.” 


"SAYA HANYA INGIN 
BOS SELALU ADA 
DI SEBELAH SAYA.” 














«+ TERNYATA 
BEGINI RASANYA. 








AKU HARUS 
MENERIMANYA. 





KEHIDUPAN 
ORANG LAIN... 





JUGA KEMATIAN YANG 
DATANG MENDEKAT... 








COLORING: DYUGONG, DUJJIM 


<BERSAMBUNG> 


